ARBA'A f JUNI 1938


TAHOEN !


Tel.393


DAGBLAD


Lembar pertama


).


SOTONOTOONDO


TERDIRI
dari
1½ lembar


Diterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar


Isinja diloear tanggoengan pentjetak
Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN.


Kantoor Red. & Admin:
Drukk: „Perantaraan"
Raafweg — Padang.
Bajaran lebih dahoeloe.


AGENTEN
„I.P.P.A."
Pariaman :
H.Aminoeddin
Fort de Kock:
Alpaini
Moeara Laboeh


HARGA LANGGANAN
Dalam kotta seboelan
f0,60
Loear kotta seboelan
10,75
Per lembar
f0,03
Advertentie 10 sen per regel


Congres Internati
onal jang ke 2
Dengan memintak perantaraan
pers bureau „Antara" Pengoe¬
rees Roekoen Peladjar Indonesia
menjiarkan seroean jang berikoet.
Pada penghabisan boelan Au¬
gustus 1926 Congres Doenia ke¬
 dari kaoem pemoeda dilang
soengkan di Geneve atas oen
dangan „International Federation
of League of Nations Societies"
jang tersoesoen dengan toen¬
djangan dari organisasi organisa
si jang terpenting dari kaoem
pemoeda dan stoeden dari seloe
roeh doenia. 700 orang oetoesan
pemoeda dari 36 negeri dan da
ri 10 organisasi organisasi inter
nasional jang berdasarkan berba¬
gai bagai aliran filsafat dan po¬
litiek toeroet bekerdja pada Cong
res terseboet. Oleh sebab besar
nja arti dan hasil dari Congres
ini teroetama dizaman sekarang
bagi seloeroeh pendoedoek doe
nia teroetama pemoedanja, maka
pada tahoen ini tanggal 16-23
Augustus akan diadakan lagi
Congres sebagai itoe, Congres
ke II dari pemoeda seloeroeh
doenia. Comite persediaan, ter¬
diri dari.
Secretariat international, world
Youth Congres movement, 14
avenue de France, Geneve, dan 
United states organising Commit
tee 2nd World Youth Congress,
8 West 14 street, New York Ci
ty, U S.A. mengoendang sekalian
perhimpoenan perhimpoenan ka¬
oem pemoeda, jang hendak be¬
kerdja oentoek mempertahankan
perdamaian doenia, akan meng¬
oetoes wakilnja ke Congres ke¬
II ini.
Di Congres sekalian akan be¬
kerdja bersama sama mentjari
djalan dan memboeat daftar oesa
ha oentoek mentjapai tjita tjita
terseboet. Dengan ini kaoem pe¬
moeda sedoenia dapat kesempa¬
tan memoedahkan perlakoekan ke¬
wadjibannja dan mengorbankan
oepah sokongannja kepada perta
hanan keamanan doenia. Oentoek
hal ihi maka Congres bermak
soed merapatkan pemoeda dari
sekalian bangsa dalam satoe per¬
talian persahabatan dan menghi¬
doep hidoepkan semangat mera
sai dan menhhargakan faham pe¬
hak asing satoe dengan lain jmu¬
tu ! understanding, dikalangan
pemoeda dari berbagai bangsa
dan aliran. Pembitjaraan akan di
toedjoekan atas pembentoekan
daftar oesaha membangoenkan
pendidikan dan pekerdjaan ke¬
arah perdamaian doenia, dan


atas penjelidikan kewadjiban ke¬
wadjiban jg har es dipikoel oleh
kaoem pemoeda dalam keadaan
internasional sekarang.
Jang akan dibitjarakan ilah:
Djalan politiek dan Ekono
a.
mie oentoek mentjapai Perda¬
maian.
b. Keadaan-keadaan dan Ekono
mie dari kaoem pemoeda ber¬
hoeboeng dengan perdamaian.
c. Dasar ke Agamaan dan filsa
fat dari perdamaian.
d. Kewadjiban Internasional da
ri kaoem pemoeda.
Rantjangan pendidikan dan ak
si oentoek perdamaian.
Diantara fasal-fasal ini jang
penting bagi pemoeda kita ialah
soal pendidikan.
XX
Roekoen Peladjaran Indonesia
Roepi Nederland) dloega telah
menerima oendangan. Djika di
pandang hakekat, maksoed dan
arti Congres terseboet dan faedah
nja bagi sekalian bangsa dan
djoega bagi kita Indonesia dan
teroetama pemoedanja, maka
Roepi berkejakinan, bahwa pe¬
moedah2 kita tak boleh tinggal
diam dalam hal ini. Kita sekali
annja telah makloem akan man
faat perdamaian doenia.
Disini kami hendak mengemoe¬
kakan beberapa hal jang dapat
dikoetip dari perkoendjoengan se¬
pintas laloe, djika pemoeda Indo
nesia mengoetoes wakilnja ke¬
congres. Dihadapan sekalian
bangsa kita dapat memperde
ngarkan, bahwa perdamaian doe¬
nia ada amat penring boeat ke¬
madjoean pemoeda Indonesia,
dan kami sanggoep bekerdja
oentoek mempertahankan.
Pematang Siantar
Moesim mengetam.
Di sekeliling kota Siantar,
oemoemnja didaerah Simeloeng
goen pada ini waktoe, anak nege¬
ri sedang memoelangkan padi,
Sebeloemnja, pasar sedikit mena¬
roeh sapi, dan harga beras naik
sedikit, tapi, sekarang ini pasar
adalah ramai, dan beras harga
toeroen poela.
Memperbaiki dja¬
Ian.
Di Bandarstraat pada ini wak¬
toe, orang sedang memperbaiki
djalan. Selama ini djalan itoe ti¬
dak ada poenja aspal; tapi dari
karena straat itoe soedah ramai.
roemah diberdirikan, dan sekolah2


agama soedah beleret2 disana,
maka gemeente soedah mengam
bil tindakan dengan memperba¬
goes itoe djalan. Boekan sadja
di Bandarstraat, mala djoega di
Tanah Djawa straat.
Dilanggar auto.
Kebiasanlah soedah, kalau hari
gadjian onderneming, dari mana2
orang pada datang dikota Pema¬
tang Siantar sehingga tak oebah
nja dengan anai2 boeboes keda
tangan manoesia.
Bagitoelah pada hari vrij jbl
ini, dari karena ramainja, atou
boeat mentjari sewa ramai poela,
sehingga ada jang berlomba2 men¬
tjari moeatannja. Begitoelah di
Foochouwstraat, anak sekolah
Tionghao sedang banjak keloear
dari salah satoe auto jang datang
djoeroesan Wilhelminastraat te¬
lah menoebroek seorang anak se¬
kolah, sehingga anak itoe men¬
gemboeskan nafas jang penghabis
an. Barang tedtoe sang soefir di
tempel prosecverbal.
Konon kabarnja, sahari itoe, ti¬
ga kali adanja auto jang berbaha
ja dalam kota.
Berangkatnja
oetoesan ke¬
conferentie.
Hari Kamis jang bl. ini, djam
3 sore, telah berangkat oetoesan
Moehammadijah, Aisjiajah, Penoe¬
da Siantar beserta oetoesan P.
Tanah Djawa, pergi menghadiri
conferentie Moehammadijah Dae
rah Sum Timoer ke XI di Tabing
Tinggi. Distation oentoek mengem
birakan, ramai lid dan bestuur
mengantar segala oetoesan itoe,
bendera selaloe berkibar2, Penoe¬
lis mendo'akan agar selamat, ser¬
ta mendapat boeah jang lazat se¬
gala poetoesan conferentie tsb.


Penaman


Pers. „Ippa" beritakan.
Dihalangi?
Baroe2 ini ada kita kabarkan
bahwa kaoem jang bersoekoe
Djambak dan Mandahiling di
Pasar Pariaman soedah meada
kan kerapatan dan menanam peng¬
hoeloe dalam kaoem masing2.
Kepoetoesan kaoem itoe soe¬
dah dikirim oleh jang tersang
koet pada kerapatan negeri Pa¬
sar Pariaman soepaja akan disam
paikan berdjendjang naik kepi
hak atas, soepaja akan disahkan
Kemoedian kita dikabarkan la¬
gi, sekarang kabarnja ada poela
orang jg sengadja hendak meng


halangi keangkatan 2 orang peng¬
hoeloe baroe itoe, jaitoe dengan
djalan mendatangi orang2 jang
toeroet meneken dalam soerat
kapoetoesan jang disampaikan
pada pihak atas itoe, soepaja
mereka semoea akan balik bela
kang boeat mendjatoehkan ke¬
doea candidaat penghoeloe itoe.
Pihak jang tersangkoet kabar
nja tidak bersenang hati, dan
akan menjampaikan soal ini pa¬
da pihak jang berwadjib.
Dapat perhatian
Penerangan kita peri hal tana
man tjengkkah sebagai tanaman
toea ganti kelapa jang sekarang
boleh dikatakan tidak berharga
lagi roepanja ada dapat perhati
an dari pendoedoek.
Banjak orang jang akan mentjo
ba menanam tinaman terseboet,
Hanja sadja orang berkoeatir ka¬
lau tanahnja tidak sesoeai atau
tjotjok dengan tanaman tjengkeh
itoe.
Dalam hal ini soepaja djangan
berwas2 kita rasa berhoeboeng
an lansoeng sadja dengan mantrie
Landbouw, siapa tentoe sadja ber¬
sedia boeat memberi advies jang
dikehendaki.
Akan pindah ke¬
Batoe Sangkar.
Diperloearan ada tersiar berita
bahwa toeankoe Demang Loe¬
boek Aloeng sekarang Joebhaar
gelar Datoek Perpatih akan pin¬
dah mendjadi Demang Batoe
Sangkar (Fort de Capellen).
Kepindahan beliau ini boekan
seperti kepindahan djadi Demang
biasa sadja, Tapi kabarnja pang
kat beliaupoen bertambah djadi
Demang 1e. klas.
Kepergian beliau ini pasti
akan membawa ketjanggoengan
bagi Loeboek Aloeng dan daerah
nja, Sebab menoeroet tahoe kita
beliau ada satoe Demang jang
pandai bergaoel dengan orang
sebawahannja.
P Pandjang
Awan mendoeng
di Padang Pan
djang.
re
Awan mendoeng boekan kaot
na asap kereta api pada depa
S.S.S. berkepoel keoedara ataw
letoesan granat, meriam, bom se¬
parti di Timoer Djaoeh sekali ti¬
dak.
Hanja oedara dingin soedah
bergeser mendjadi panas. Omong
sana bisik sini.... oentoek


EDITORIAL
Kabar gembira bagi
Kaoem Pergerakkan


candidaat M.R. jang akan di
mintakan boeat dianbat oleh pe¬
merentah „Roemah soedah tokok
berboenji" Lijst soedah diteken
oepat datang, poedji toemboeh
ada jang mengatakan, akoe ka¬
ren ter pandang pada menan
koera sadja.
Ada poela kawan, poerak2 me¬
antjing kawan, hal hasil min¬
toeo dikamoekokan. Setengahnja
ada poela jang memoedji seting
gi langit, bekas jang jang dipoe¬
djikan tak nampak. Karena poe¬
dji poedjian beroepa sahabat
beroepa harapan, karena sehilir
semoedik boekan algemeenbe
lang.
Memang Padang Pandjang pe¬
noeh dengan riwat, teringat kita
beberapa tahoen jang silam, ten¬
tang pemilihan oentoek. V. R.
djoega ... mengemparkan pers¬
Padang.
Dengan obrolan, poedjian ma¬
tjam bertjoeal obat, tentoe ma¬
sjarakat sekarang tidak akan ter¬
pengaroehi, karena zaman ini za
man boekti, dilihat koelit dilihat
isi, djangan koelit langkitang di
dalam .. katjang.
Tjamkanlah
Belati"
„Berboeroe babi menang
kap koetjing diatas
tikar
Djoedi adalah satoe permainan
jang dilarang keras oleh agama
dan wet pemerintah, sehingga pe¬
merintah mengadakan pegawai2
boeat mengamati dan menangkap
kalau kedapatan orang bermain
djoedi.
Karena pengaroeh djoedi tidak
sedikit kedjadian2 jang loear bij¬
asa dan mengerikan, dan tempo2
kas jang dipertjajakan oleh papa
Gouvernement oleh pihak jang
tersangkoet dipergoenakan boeat
kepelsiran dimedja djoedi: Kalau
ketahoean apa boleh boeat...
dikoehoem, kita masih ingat an
tara tahoen 1933 dan 1934 ada
doea tiga orang Inl. B.B. Amb¬
tenaran jang ditoetoep lantaran
pakai oeang Gouvernement dan
pengakoean waktoe diperiksa.
djoedi, dan I.l.
„Tidak sedikit kaoem2 rendah
dan memang toekang djoedi di
bawa kepolitie rol, apabila keda
patan main djoedi, ini tidak di
herankan"
Bagaimana poelakah halnja ka¬
lau „menangkap koetjing diatas
tikar" dilakoekan oleh mereka ja
seban hari mempertjamin oendang
oendang, dan saban hari meme¬
riksa dan menangkap dalam per¬
kara ini dan itoe djoega djoed?
Ini amat disangsikan sekali.
Boekan tidak ada orang jang
tahoe bahasa disalah satoe tem¬
pat di Bovenlanden banjak dila
koekan „menangkap koetjing di¬
atas tikar" oleh golongan jang
berpengaroeh alias engkoe2 tapi
ja ini ada tetapi..... karena eng
koe2 tinggal begitoe sadja. Ka¬
barnja konon ada poela jang me¬
ninggalkan resortnja waktoe ma¬
lam boeat itoe.
Kebenarannja terserah pada pi¬
hak jang soeka menjelidiki.


Tidak dapat kita menahan ha¬
ti oentoek menjatakan kegembi¬
raan kita atas tindakan dari pe¬
merentah Hindia Belanda jang te¬
lah begitoe loyaal terhadap per¬
gerakkan rakjat oemoem jg sela¬
ma ini terkoenkoeng oleh berapa
peratoeran teroetama pembatasan
berapat dan kemerdekaan ber¬
soeara !
Perkoempoelan2 jang selama
ini seperti Partai Indonesia Per¬
mi dan P.S.S. I. jang dikenakan
vergader verbod, menoeroet ka¬
barnja Anip Aneta besluit itoe
telah ditjaboet kembali.
Kabar itoe berikoet
Diwartakan officieel dari Bo
gor, bahwa telah ditarik kem¬
bali Besluit Goebernemen pa¬
da 1 Augustus 1933 jang beri
si pembalasan hak berkoempoel
dan bersidang bagi Partai In¬
donesia boeat seloeroeh
Indonesia ini. Begitoe djoega
Besluit Goebernemen pada 14
October 1933 oentoek Permi
dan P.S.I.I. di residentie Ben
koelen.
Sesoenggoehnja tindakan peme¬
rintah ini haroes dapat dipoedji
Kegembiraan dan poedjian itoe
tidak misplaatst, tersebab
koenkoengan atas berapat dari
partij Partindo teroetama telah
ditjaboet kembali boeat seloe¬
roeh Indonesia, walaupoen boe¬
at Permi dan P.S.S.l. baroe dise
bahgian daerah sadja.
Kelonggaran boeat bergerak te¬
lah diberikan akan tetapi seba¬
liknja bila kita pikirkan
dengan tidak melepaskan konse
kwensi Tidak salah poela bila ki
ta disini menjatakan pikiran bah
wa tindakan dari pemerentah itoe
soedah tepat pada tempatnja
mentjaboet hak berkoempoel ba¬
gi Partindo itoe, jang selama ini
dihiraukan oleh seoemoemnja
persbangsa kita begitoe djoega
„Perki" ini.
Tidak lain kerena Partindo te
lah sedjak lama linjap dari moe¬
ka boemi ini jang bertoekar boe¬
loe dengan keloearannja Gerindo
SOLOK
Pemboeroean babi
jang loear biasa.
Kemaren hari minggoe kira2
djam delapan pagi kota Solok
soedah dibandjiri oleh panglima
panglima boeroe, dengan ki a2
800 ekor andjing jang sengadja
di oendang dari pada negeri
lain seperti panglima2 boeroe
dari Boekit Tinggi. Batoe Sang
kar Pitalah Padang Pandjang
dan lain2. Jang mana itoe pem¬
boeroe adalah dikepalai oleh
kepala negeri pasar Solok, dan
beberapa orang ee. jang lain.
Begi oelah pemboeroean dilakoe
kan di Boekit Ampang Koealo
olok. Dan pemboeroean jang
terseboet adalah membawa hasil
mengorbankan doea ekor babi.


jg terang2 memperlihatkan sikap
loyaal serta mengandjoerkan ka¬
oem Partindo jg lama oentoek
mengoeloerkan tangannja berker¬
dja bersama2 dengan pemerentah
Ternjata pemerentah tidak ber¬
diam diri serta bersipekak sadja
Sementara itoe pemerentah ten¬
toe akan tetap memperhatikan
gerak gerik pergerakkan rakjat
boeat di hari jang akan datang
dan kita sendiri tidak mesti ber¬
gembira teroes.
Sekarang pemerentah telah me¬
njamboet sikap loyaal dari per¬
gerakan rakjat dengan sikap jg
loyaal poela, atas dasar „give
and take" politiek.
Ini soedah soeatoe boekti bah
wa oedara politiek dalam ne¬
geri telah normaal kembali.
Pemerentah telah melimpahkan
kepertjajaannja kembali pa¬
da rakjat !
Bagi pergerakkan rakjat boeat
dikemoedian hari kepertjajaan
jg dilimpahkan oleh pemerentah
itoe ada soeatoe batoe oedjian!
Oleh sebab itoe kita jakin bah
wa tegemoetkoming pe¬
merntah ini tidak akan disia-sia
kan oleh rakjat.
Seteroesnja tindakan itoe ada
memboekakan kesempatan jg loe¬
as poela boeat kita bergerak kem¬
bali boeat mengatoer masjarakat
sendiri jg menoeroet kehendak
zaman.
Boeat penoetoep kita masih
sadja mempoenjai pengharapan
soepaja pemerentah djoega akan
mengambil tindakan jg radi
kaal poela seperti sekarang ini
oentoek mentjaboet habis kesem¬
pitan hak bersidang partij Permi.
Terlebih lagi menoeroet siaran
ma'loemat dari pengoeroes besar¬
Permi beloem selang lama ini di
mana dinjatakan bahwa Permi se¬
loeroehnja telah dikoeboer poela
hilang2.
Dengan itoe rakjat memper¬
oleh kebebasan boeat bergerak
menjoesoen massanja sediri ser¬
ta mengatoer roemah tangganja
sendiri poela.
Kita menoenggoe dengan ber¬
pengharapan.
Tentoe sadja tindakan jang begi¬
toe roepa satoe tindakan jang
patoet dipoedjikan lebih2 oleh
kaoem tani Boekit2 dan di Goe¬
noeng2. Moedah2an kepada2 ne¬
geri jang lain mengambil tjonto
dan teladan kepada boeatan jang
baik itoe karena menghabiskan
moesoeh pertanian anak negeri
memoedah kepada segala apa
jang di maksoed kata. (senter Su
matra).
Fort de Koek
Pergoeroean Islam
Mendjadi Pembitja
raan di loear garis
Kemanoesiaan.
Dengan tidak disangka2, kita
mendengar chaabar dari jang bo¬
leh dipertjajal, jaitoe dari hal: Pem¬


gemoedi P. Islam. telah terdjadi
soal djawab dengan rajat jaitoe
dari sentilan kita di. PERKI. no.
19 Menoeroet katanja.
Semendjak Goegoek Tinggi ter¬
kembang, beloem pernah orang
memasoekan berita kedalam s.s.
kabar.
Ini kita djawab. e.e. pemgemoe¬
di dari P. Islam berangkali loepa,
jaitoe soedah pernahkah beliau2
itoe mendjadi pengemoedi P.
Islam???
entoe beloem boekan???
Djadi ini hal soedah sememang
nja karena doenia ini bergeler dg
ta' berentinja, begitoelah poela
keadaannja dengan menoesia da
hoeloe zaman boeta sekarang ada
lah zaman tjerdas, disini tentoe
beliau maloem sendiri.
Dibelakang itoe jang paling
mengherankan kita, jaitoe:
Kelantjangan beliau2 itoe diha
dapan chalajak ramai, berani dia
mengeloearkan perkataan KAFIR
terhadap kita apakah ini ada setja
ra diplomaat.
Ingat perkataanmoe membelah
akan kapalamoe
Djadi melihat akan taktiek pem
bitjaraan beliau itoe, disini dapat
kita oekoer akan fill beliau itoe,
kalau begitoe memang beliau itoe
djaoeh dari pengalaman agama
soetji (Islam
Hanja sadja. Mengertilah siapa
jang maoe mengerti.
Tjelakalah orang jg ta' maoe
mengerti.
PILOT
PERALATAN VOETBAL.
G.G. Tinggi.
Dimanakah terbentoernja...
Menoeroet tahoe kita, pada
boelan Januari 38. reah terdja
di kerapatan antara anak negeri,
berserta ninik mamak, dan orang
tjerdik padai, boeat menentoekan
satoe peralatan goena merajakan
Hari Raya, jaitoe dengan setja
ra meadakan voetbal, Djadi de¬
ngan kesepakatan diatas, diada
kanlah satoe comite, jang bekal
mendajoengkan peralatan tsb.
Kalau kita tidak salah, jang
mendjadi EERE Voorzitter dari
itoe peralatan jalah e. Kepala ne¬
geri sendiri, dibelakang itoe ber¬
diri Penghoeloe2 dan lain lain.
Sesoedah itoe didjalankan lijst
jang beroepa memintak wang so¬
kongan pada anak negeri, jang
barachir dengan kesimpasian rak
jat terkoempoellah wang lebih
koerang F48.... bila tikoes
salah.
Dan pada tg 28 Januari '38
berlansoenglah pertandingan voet
bal dari djoeara2 koelit boendar
sehingga penoetoep dari ini per¬
tandingan di soedahi di Canti
ne: Fort de Kock jg mana ini.
peralatan memakan tempo lebih
koerang 1 Boelan.
Djadi dengan oesaha ee. itoe
jang telah membawa ini peralat
an dengan selamai, kita banjak
mengoetjapkan terima kasih.
Tetapi di belakang itoe seba¬
gai kita anak negeri tsb menda
tangkan ketjem san jang ta' ter¬
hingga terhadap itoe peralatan
jang sampai sekarang tidak ta¬
hoe hilir moediknja, artinja men¬
djadi teka teki sadja.


Djoega kalau kita tidak salah
sewaktoe soerat permintaan diki
rim pada H.P.B. Fort de Kock
disana tersoea Keoentoeng
an dari peralatan tisb?
digoenakan oentoek pe¬
njokong soeboennja per¬
goeroean Islam.
Tetapi hingga sekarang soedah
koerang lebih 4 boelan ini pera¬
latan tidak diberi tahoe pada a¬
nak negeri.
Apakah e. Kepala negeri, soe¬
dah loepa akan djabatan beliau?
jaitoe selakoe eerevoorzitter ? ?
Jang lebih aneh lagi salah
satoe pengoeroesnja, sehabis
nja itoe peralatan, teroes berdja¬


sekalian bersama2 dengan rekesta
terseboet.
Retificatie
Berhoeboeng dengan kilafnja
opmaker, maka boelannja jang
tertjetak dikepala s. kabar hari
ini tembar kedoea ada terdapat
salah, jaitoe Apriel semoestinja
boelan Juni.
Dengan ini dibetoelkan dan ha¬
rap maaf
PASAR MALAM.
Sebagaimana pendoedoek kota
Padang telah mengetahoei dari
advertentie jang telah disiarkan
dalam s.k, „Perantaraan Kita"


inin maka nanti malam akan di
lan meninggalkan kampoeng, se¬
boeka dengan segala oepatjara
olah2 dia ta' maoe tahoe dengan


oeroesan peralatan.
Tjoema sadja dengan keterang
a jg serba ringkas ini, akan
mendapat perhatian dari beliau2
jang bersangkoetan dengan itoe
peralatan.
(Anak Kampoeng)


KOTA


SEKOLAH POLISI
Di Algemeene Politie ada ter¬
boeka kesempatan oentoek ditem
patkan berapa eerling - inspec
teurs den leerling hoofdagen
ten.
Boeat pelamar2 pekerdjaan
itoe haroes mempoenjai:
a, tanda sjah sebagai rakjat Be¬
landa.
b. oemoer sekoerangnja 21 ta
hoen.
c. 1] boeat leerling-inspekteurs
mesti mempoenjai diploma Mulo
tanda kemadjoean dari examen
sekolah Mulo jg pengabisan dan
berhoeboeng dengan kemoengkin
an oentoek dididik dikemoedian
hari sebagi commissaris van po
litie, maka mesti mempoenjai dip
loma tammat beladjar dari H.B.S
atau gymnasium maoepoen soe¬
rat verklaring dan getuigschrif
ten jang sama haknja dengan
pendidikan disekolah H.B.S.
tsb.
2/ boeat leerling hoofdagenten
mesti mempoenjai diploma klein
ambtenaarsexzamen maoepoen sa¬
toe verklaring tanda tammat be¬


Sport otak


Pasar Maiam di Belantoeng Ke¬
tjil.
Pemboekaan dilakoekan poe¬
koel 6. sore.
Koedjoengilah beramai2!
Poetera Boenda toelis
Ketenteraman toe¬
moem didjalan raja
alam harian ini pernah dipe¬
ringatkan kepada oemoem soe¬
paja sama ingat akan ketentaram
an didjalan raja, jang ta' sedikit
boleh mendatangkan ketjelakaan
sekiranja ta' awas sedikit sadja
sebab kenderaan jang simpang
sioer.
Berkenderaan dengan itoe ada
lah amat penting diberitahoekan
sekali lagi tentang jang pernah
kedjadian pada anak2 sekolah jg
berkenderaan, seperti bendi, Ka¬
rena sepoelang sekolah atjap ka¬
li terdjadi anak2 jang berbendi
itoe kedjatoehan perkakas, seoem
pama boekoe2 Hal ini boekan
ta' boleh djadi akan mendatang
kan bahaja, sebab baroe sadja
bendi itoe berhenti, anak jang
kedjatoehan perkakas itoe lantas
melompat mengedjar perkakas ter¬
seboet, jang berserak serak dite
ngah djalan raja jang ramai di
laloei kenderaan.
Ja, sebeloem kena, dihapra sa¬
dja kepada jang berkewadjiban
seperti bapa2, goeroe2 dan pe¬
ngantar anak2 akan sama2 men¬
djaga hal ini dengan tjoekoep.
Itoe perem poean jg
ta' waras fikirannja.
Dikota ini pernah kelihatan se¬


ladjar dari sekolah rendah de
orang perempoean separo oemoer


ngan mempoenjai grondslag Ba¬
rat.
Lama sekolah itoe boeat leer
ling-hoofdagenten ada kira2 9
boelan sedangkan boeat leerling
inspecteurs kira2 2 tahoen boeat
mana akan menerima toelage ma¬
sing2 F70 - itoedjoeh poeloeh
roepiah) dan F130,- Iseratoes tiga
poeloeh.
Bagi mereka2 jang akan mela¬
mar djabatan itoe haroeslah meng
hadap sendiri in persoon Tech¬
nisch leider der Veldpolitie di
Hoofdbureau van Politie di kota¬
Padang ini, dimana djoega bisa
memperoleh keterangan lebih lan¬
djoet, dengan membawa sekalian
soeatoe rekes diatas kertas bia
sa jang dialamatkan pada Direc¬
teur van Binnenlandsch Bestuur.
Sekalian diploma2 dan soerat2
keterangan haroes dilampirkan


Pertikaian antara „Perki" de
ngan dagblad radio kita perhati
kan dari semoela. Awalnja jalah
ketika Moehammadijah mengada
kan pertemoean, soerat kabar
dari Chineesche kamp itoe ti¬
dak ada mengirimkan wakilnja,
ketidak hadiran wakil Chinees
Maleisch dagblad itoe ada dinja
takan dalam verslag „Perki"
„Persamaan" dan „S. Sumatra".
Dagblad radio menentang
Perki berkelahi karena
s. ch. ini menjiarkan ketidak ha¬
dirnja wakil radio, tetapi terha¬
dap pada Persamaan dan S. Su
matra jang djoega toeroet menji
arkan, radio zwijgt in zeven ta¬
len alias boengkem.
Bagi orang jang ada pikiran
sehat dengan tenang bisa me¬
ma'loeminja bahwa radio dalam
„tentangannja" itoe, siapa rasa
nja jang „terlawan" sadja diadjak
berkelahi. Djadi boekanlah perti
kaian itoe boleh dimasoekkan
pada perselisihan paham seba¬
gai jang biasa didapati didoenia
journalistiek.
Hal inipoen berboekti dengan
djelas, perhatikan sadja akan
otjehan" radio, formaat Perki¬
jang ketjil djadi sarat baginia
boeat melabrak lawannja. P
dangan pade jang „ketjil“ itoe
itoelah jang menerbitkan kebera¬
nian radio jang besar itoe
besar itoe boeat berkelahi, de
ngan sebajanja, jang seroepa be¬
sar dengan dia tak ada kebera
nian radio boeat menentangnja
Akan semakin djelaslah kiranja
pada oemoem kwaliteit soerat
kabar dari Kampoeng Tionghoa
itoe. Karena lawan jang dipan
dangnja „ketjil" itoe boekan sa¬
dja sanggoep menangkis serangan
nja, bahkan dapat poela dengan


djitoe memberikan „poekoelan“
maka radio, soerat kabar Tiong¬
hoa Melajoe jang besar itoe, te¬
lah gelap pemandangannja. Da
lam keadaannja jang „kegelapan"
itoe dia masih mentjoba meraba
lamannja, tentoe sadjalah rabaan
nnja, menoendjoekkan dirinja
jang telah maboek dan tak me¬
ngenal lagi.
Dengariah apa otjehan sima
boek itoe, dia berteriak di Pa¬
dang katanja ada soerat kabar
Tionghoa Melajoe, soerat kabar
nasional Indonesia dan soerat ka¬
bar Melajoe Djepang.
Kalau soerat kabar dari Chinee
sche kamp itoe boekan dalam ke¬
adaan maboek, kan ada kebena
ran dalam oeraiannja itoe, maka
sedikitnja ia telah memboeka
„rahsianja."
Oemoem mengetahoei bahwa
di Padang ini ada 5 dagbladen.
Doea diantaranja, adalah kepoe¬
njaan Indonesier, jang hidoep di
tengah2 masjarakat bangsanja
jaitoe Persamaan dan Perki, jg
satoe kepoenjaan Belanda, Suma
tra Pode, Sinar Sumatra sebagai
diketahoei jalah kepoenjaan orang
Tionghoa. Radio poen selama ini
orang pandang kepoenjaan mo¬
dal Tionghoa djoega, tetapi boe¬
kan moestahil kalau pengaroeh
Japan soedah ada disana. Kalau
tidak jang mana dong itoe s.ch.
Melajoe Djepang?? ?
Boekankah di Tiongkok banjak
djoega orang jang pro Japan?
Djadi boekan moestahil kalau di
Padang ada djoega orang jang
mengambil teladan dari Tiongkok
apa lagi Chiang Kai Shek tak
akan dapat memberi hoekoeman
pada bangsanja jang „balik bela¬
kang" dinegeri ini? Tiadakah
demikian? 1Aae.


jang ta' waras pikirannja berdja
lan kesana sini, sedangkan kain
badjoe perempoean itoe atjap ka¬
li tiapa menoetoep anggota ba¬
dannja. Sebab itoe diminta kepa¬
da familinja akan mengawasi hal
ini, agar perasaan, barang siapa
jang memandangnja djangan me¬
rasa bentji.
Padangsche Spaarbank
Perhitoengan dari Fonds pada 31
Mei 1938.
Saldo pada 1 Mei 1938
F 1.767.733,17
Ditambahkan 1 Mei
f 47.371,03
1938
f 1.619.104,20
Keloear dari Mei 1938
f 47.209.69
Salda pada 31 Mei 1938
f 1.767.894.51
besarnja reservefonds
1 472677.32


„Berita sedih“
(Kepada toean Dr. Soetomo *)
Berita sedih jang kami dengan
Toean berpoelang meninggalkan
kami
E
Ketika Parindra mendesat tinggi
Sedang Roeplin dalam sasar
Toean pergi oentoek abadi
Menoedjoe tempat doenia baka
Disini baroe kami mengerti
Toean sebagai „Pembela Bang
sa".
Ta' ada kata kata kami katakan
Karena doeka menjeloeboengi ka¬
mi
Selain berdo'a pada „llahi"


Moga Dia mengoernia Toean.
Sjamsoeddin Ali & Bey Ar
Isl. College 30 Mei 38


Warta admistratie
Kami telah terima postwissel
dari.
t. 1.J. Goenoeng Toea f1.50
t. Agen Solok
f4.50
t. H.S.R Fort v/d Capelen f0.60
Mengoetjapkan terima kasih
Agen PPandjang Bondjol dan So
lok Perki telah dikirim, harap
terima dengan selamat.


Pengharapan
Boelan toea berganti dengan boelan moeda!
Berhoeboeng dengan itoe maka „PERANTARAAN
KITA" mempoenjai pengharapan jang besar jang mem¬
bahagiakan tidak sadja „Perki" malahan djoega berba¬
hagia boeat bangsa dan Noesa sendiri.
Oleh sebab itoe pada para langganan dari „Per¬
ki" kita berpengharapan soepaja toean2 akan bersetia
dengan „Perki" oentoek membajar nafkah dan oewang
pelamboeknja!
Dengan djalan kesetiaan itoe sadja, peroesahaan
awak bisa besar dan soeboer hidoepnja.
Pada para langganan Perki dalam kota bersedia
lah gembira kedatangan rekeningloeper Perki dan jang
diloear kota soepaja akan mengirimkan oewang pelam
boek itoe.
Terima kasih banjak2


wasscherij
Soekamenanti
Nipah 0.35 Padang
Pekerdjaan tanggoeng netjis dan bersih
Menerima bermatjam2 barang tjoe
ajian, sedjak barang njonja2 japonns,
sampai jang kasar2.
Beheerder
A, SAMADS.B.
Soetan Sati 
MODERNE SCHOEN WINKEL
TJAP SINGA
No. 1 Vak 4 Gemeenteloods
Tersedia bermatjam2 sepatoe
dan slop lelaki dan perempoean
toean2 dan njonja2.
Potongn menoeroet zamen 
60
Menanti dengan hormat


Brinkmana nantinimana
Daingan loepa
Koendjoenglah
HOTEL
MOESLIM
Dan
Restaurant Balai Baroe
Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK.


Moelai 11 Maart 1938, diboeka filiaal dari Hotel Moeslim dan Restaurant
Balai Baroe, bertempat dikampoeng Tionghoa di Fort de Kock.
Pebliek tidak akan ragoe lagi, sebab kita poenja Hotel daa Restaurant
soedah terkenal lama di Padang, sebagal Restaurant jang satoe2nja bisa
menjediakan berbagai makanan jang lazat dan minoeman jang njaman.
Masakan dipimpin oleh koki jang soedah lama bekerdja dalam Restaurant
besar, besarta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja djoeroe pelajan jang
terkenal radjin dan hormat.
Dengan djalan ini kita akan memperkenalkan restaurant kita kepada PU¬
BLIEK di Fort de Kock, dan menanti koendjoengan toean toean adanja.
HORMATBEHEERDE FILIAAL
Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe, 
Padang dan Fort de Kock.
102.


HARAPIANNAARS
AARAARAARAARIAAN


Pasar Malam
DI


Sol
itjoe Koeda


Belantoeng Ketjil
Padang


ISampai 18
JUNI 1939


DI


s


MINEEDE dn SENEN 5-6 JUNI 
Pada Hari


HET BESTUU


Binoerasjid


PADANG


asli


Djoeal segala roepa2 barang
kram badjoe kaoes en
besi keloearan Europa toelen en Java.
PASAR BATIPOEH 16 PADANG
Harga beleh berdamai.
Koendjoengilah
Toko Minang
lnij latan
Loods No.4
asar Djawa Padang
Vak 9 dan 10
Selaloe sedia roepa2 matjam kain
seperti, boegis dan pelekat jang terbikin da¬
ri soetera dan benang, dari jang haloes
sampai jang kasar, keloearan Djawa dan
Padang Asli.
Kain pandjang dan batik dari jang
sehaloes2nja dan kasar, keloearan Solo dan
Pekalongan,
Djoega sedia kain kepar, wool dan
pijama, semoeanja dari kwaliteit jang baik
sedangkan kleur terpilih.
Harga mengenangkan
HAKIM gir PAK II MARADJO
Menanti dengan hormat 122


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman.
Tjeloepnja ditanggoeng tidak loentoer.
Persediaan besar hanja pada toko:


BOEDJOENG TAMIN
63 Batipoeh - Padang
Telegrams; „BOEJO ENGTAMIN"
Tel no 161


M.G. Mohammad Yoosuf
No. 58 Batipoeh - Padang.
Telegrams: „MUNYOOSUF“
10


